Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah Alhamdulillah segala puji senantiasa 
kita haturkan kehadirat Illahi Robbi yang telah menganugerahkan berbagai 
kenikmatan kepada kita semua, kenikmatan iman dan kesehatan serta 


kesempatan sehingga kita bisa menunaikan ibadah Jum’at yang insyaAllah 
dan semoga dirisholi oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. 





